LAPORAN INVESTIGASI KASUS 


Diajukan untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Psikologi 


Forensik 


Dosen Pembimbing: 
Rina Sari, M.Psi., Psikolog 


Disusun Oleh : 
Perdana Agung I Iman 7111191079 


FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI 
CIMAHI 
2023 


KASUS PENUSUKAN 
ANAK 12 TAHUN DI 
CIMAHI 


II. 


III. 


Identitas Mahasiswa 


Perdana Agung Istigomul Iman 7111191079 


Tujuan Wawancara 

Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh keterangan dan 
mendapatkan informasi yang akurat dan kebenaran dari seorang saksi 
dalam rangka mengetahui tentang kejadian atau peristiwa yang 
terjadi. Pada wawancara ini menggunakan Teknik wawancara 
Consersation Interview (CI) yang biasanya digunakan untuk 
wawancara kepada saksi dengan tujuan untuk mengevaluasi informasi 


yang didapatkan apakah informasi tersebut benar atau salah. 


PENJELASAN KASUS 


Judul Kasus: Kasus Penusukan Anak 12 Tahun di Cimahi 


KOMPAS.com - Seorang anak berinisial PS (12) tewas setelah ditusuk pria 
tak dikenal pada Rabu (20/10/2022) malam. PS ditusuk di lokasi yang tak 
jauh dari rumahnya di Jalan Mukodar, RT 04/07, Kelurahan Cibeureum, 


Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku penusukan 


sempat terekam dalam kamera CCTV yang terpasang di salah satu rumah 


warga. Dari rekaman tersebut, polisi langsung mencari pelaku hingga motif 


dari aksi penusukan. 


Dikutip dari Kompas.com, Kamis (20/10/2022), paman korban, Galih 
Pratama (30) menjelaskan, aksi penusukan itu bermula saat PS bersama 
teman-temannya pulang mengaji sekitar pukul 18.30 WIB Rabu malam. PS 
bersama teman-temannya pulang melalui jalur sedikit memutar agar bisa 
berjalan bersama. "Sesampainya di persimpangan menuju rumahnya, PS 
berpisah dengan temannya. Tanpa sadar ada seorang pria yang menikam 
menggunakan senjata tajam dari arah belakang," ungkap Galih saat ditemui 


di rumah duka. 


Korban yang ketakutan, berlari menuju arah rumahnya. Ia mampu berlari 
sekitar 150 meter dari lokasi penusukan, hingga akhirnya tumbang dan 
kehabisan darah. "Korban tergeletak tak jauh dari rumahnya. Ia ditemukan 
oleh tetangga kemudian tetangga langsung melapor ke keluarga," ujar 
Galih. 


Ketua RT 04 Kelurahan Cibeureum, Asep Dian menyebutkan, warga yang 
melihat korban langsung menolongnya. Dari pertolongan pertama itu 
ditemukan ada luka tusuk di bagian punggung yang menembus ke bagian 
jantung. "Saat itu, ada dari pesantren yang membantu dibawa ke klinik, tapi 
karena enggak sanggup, di bawa ke Rumah Sakit Rajawali. Kalau saya lihat 
ada luka tusukan bagian belakang, lalu meninggalnya di rumah sakit," 
papar Asep. Korban saat itu juga langsung dibawa ke Rumah Sakit Rajawali 
dan dirujuk ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk dilakukan visum. 


IV. Panduan Wawancara 


Halo.. selamat pagi/siang/sore/malam. Perkenalkan nama saya 
perdana agung istigomul iman sebagai tim yang menangani kasus 
penusukan anak yang terjadi pada tanggal 20/10/2022 di Jalan 
Mukodar, RT 04/07, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi 
Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Disini saya membutuhkan kejelasan 
tentang kejadian atau peristiwa itu terjadi. Saya harap saudara/i 
bersedia memberikan informasi atau menceritakan tentang peristiwa 
tersebut. Tujuan saya melakukan wawancara ini adalah untuk 


memperoleh keterangan dan mendapatkan informasi yang akurat dan 


kebenaran sebagai seorang saksi. 


ASPEK YANG 
DIWAWANCARA 


JENIS 
PERTANYAAN 


BUNYI PERTANYAAN 


Identitas saksi 


Naration guestion & 


open guestion 


e Dengan siapa saya 
berbicara ? (who) 

e Untuk tempat 
tinggal, dimana 
saudara tinggal dan 
sudah berapa lama 
saudara menempati 
tempat tinggal 
tersebut ? (where & 


when ) 


Aktifitas yang dilakukan 


Naration guestion & 


» Pada tanggal 


saksi pada saat kecelakaan 


terjadi 


open guestion 


20/10/2022, pada 
tanggal tersebut 
apakah saudara ada 
acara ataupun 
kegiatan yang sering 
saudara lakukan ? 
(what) 

Apakah saudara 
sering melewati jalan 
tersebut ? (what) 
Pada saat itu saudara 
hendak kemana dan 
mau apa ? (what) 
Bisa saudara 
ceritakan bagaimana 
perjalanan saudara 
dari lokasi awal 
sampai lokasi 


kejadian ? (how) 


Relasi saksi terhadap korban 


Gambaran lokasi kejadian 


Closed guestion 


Naration guestion & 


open guestion 


Apakah saudara 
mengenali korban ? 
(what) 

Bisa saudara 
ceritakan mengenai 
lokasi kejadian 
seperti apa ? (what) 
Apakah lokasi 


tersebut sering ramai 


pengguna jalan, 
seperti pejalan kaki 
atau kendaraan ? 
(what) 

Bisa saudara 
ceritakan, bagaimana 
penerangan jalan 
ketika di malam 

hari ? (how) 

Di sekitar lokasi 
kejadian, apakah 
saudara mengetahui 
ada atau tidaknya 
rumah yang 
memasang CCTV ? 
(what) 

Tolong saudara ingat 
kembali ketika 
saudara melihat atau 
menemukan korban 
tergelatak di sebelah 
mana ? (where) 
Saudara masih ingat 
bagaimana cuaca dan 
pukul berapa saat 
saudara menemukan 
korban ? (how & 


when) 


Kronologis penemuan korban 


oleh saksi 


Naration guestion & 


open guestion 


Bisa saudara 
ceritakan bagaimana 
kondisi korban ketika 
saudara temukan ? 
(how) 

Apa yang saudara 
lakukan ketika 
mengetahui keadaan 
korban seperti itu ? 
(what) 

Bisa saudara 
ceritakan bagaimana 
terkait rincian dari 
luka korban yang 
saudara lihat ? (how) 
Coba saudara ingat 
kembali, ketika 
saudara menemukan 
korban, situasi 
lokasinya 
bagaimana? (how) 
Lalu, ketika saudara 
melihat keadaan 
korban serta luka 
korban, apa yang 
saudara lakukan ? 
Apakah ada orang 
lain yang bapak 


hubungi setelah 
menemukan korban ? 
(what) 


LAMPIRAN 


Tampang pelaku pembunuhan bocah sd di kota cimahi 
(KOMPAS.com/Kontributor Bandung Barat dan Cimahi, Bagus Puji 
Panuntun) 


Suasana lokasi penusukan bocah SD di cimahi oleh pria tak dikenal, 
kamis (20/10/2022). (Kontributor Bandung Barat dan Cimahi, Bagus 
Puji Panuntun) 


Polisi sita sepeda motor matik yang digunakan pelaku untuk 
melaksankaan aksi penusukan di Cimahi. (Kontributor Bandung Barat 


dan Cimahi, Bagus Puji Panuntun) 


SUMBER 
KOMPAS.com 
Penulis : Retia Kartika Dewi 
Editor : Rizal Setyo Nugroho 


Kronologi dan Motif Kasus Penusukan Anak 12 Tahun di Cimahi 
(kompas.com) 


